: Suyanta 


Gadjah Mada University Press 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU AJAR KIMIA UNSUR 


Suyanta 


GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS 


iii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Hak Penerbitan O 2013 GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS 
P.O. Box 14, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 
E-mail : gmupress@ugm.ac.id 
Homepage : http://www.gmup.ugm.ac.id 


Cetakan pertama November 2013 


Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, 
sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, photoprint, 


microfilm dan sebagainya. 


1741.44113 


Editor: Sutarno 

Diterbitkan dan dicetak oleh: 

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS 
Anggota IKAPI 

1310090—B3E 


ISBN 979-420-828-0 


iv 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Buku Ajar Kimia Unsur ini disusun untuk mendukung pembelajaran 
mata kuliah Kimia Unsur bagi mahasiswa Jurusan Kimia ataupun mahasiswa 
jurusan lain, baik di lingkungan Universitas Gadjah Mada maupun di 
perguruan tinggi yang lain. 

Literatur-literatur yang memuat materi Kimia Unsur pada umumnya 
menyajikan sejarah perkembangan tabel periodik unsur-unsur dari bentuk 
yang paling sederhana hingga bentuk yang paling modern, yaitu Tabel 
Periodik Bentuk Panjang. Sifat-sifat periodik unsur tentu saja dibahas 
dengan lebih mendalam daripada yang disajikan dalam literatur-literatur 
Kimia Dasar. Setelah itu baru dibahas secara sistematis mengenai kebera- 
daan, sifat-sifat, pengadaan dan pembuatan serta kegunaan masing-masing 
unsur dan senyawaan penting yang terkait dengan unsur tersebut. 

Alur tersebut juga penulis anut dalam buku ajar ini, namun pada Bab I 
penulis mengawali dengan pembahasan mengenai kelimpahan dan asal-usul 
unsur sebelum membicarakan perkembangan tabel periodik. Penulis 
berpendapat bahwa dalam mata kuliah Kimia Unsur, materi yang cukup 
penting tersebut paling tepat disajikan. Selain itu, dalam pembahasan 
mengenai tabel periodik penulis sengaja menyajikan tabel-tabel periodik 
alternatif yang telah diusulkan oleh para peneliti, namun sangat jarang 
ditemukan dalam buku-buku teks. Hal itu penulis lakukan, selain untuk 
menambah wawasan juga dikarenakan Tabel Periodik Bentuk Panjang yang 
merupakan hasil penyempurnaan dari Tabel Periodik Mendeleev, ternyata 
juga masih menyimpan beberapa persoalan sebagaimana akan dibahas dalam 
Bab I buku ajar ini. 

Dalam buku ajar ini juga disisipkan sepuluh kisah inspiratif yang 
berhubungan dengan tokoh-tokoh dan bahan kimia tertentu. Bagi pengajar, 
kisah-kisah inspiratif tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan ice 
breaking dalam proses pembelajaran, sedang bagi para mahasiswa dapat 
dimanfaatkan untuk menambah wawasan. 

Pembicaraan mengenai hidrogen sering menimbulkan pertanyaan, 
mengapa dibahas dalam satu bab tersendiri dan tidak digabung saja dengan 
unsur-unsur alkali (golongan 1A) atau unsur halogen (golongan 7A). Jawab- 
nya sederhana saja, hidrogen memang bukan alkali walaupun seringkali 


v 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dimasukkan dalam golongan 1A, dan juga bukan halogen walaupun kadang- 
kadang dimasukkan dalam golongan 7A. Ia memiliki keunikan tersendiri 
sehingga layak dibahas secara khusus dan terpisah. 

Sesuai dengan silabus mata kuliah Kimia Unsur yang hanya berbobot 
2 sks, maka hanya unsur-unsur blok s dan blok p yang dibahas dalam buku 
ajar ini. Jadi unsur-unsur blok d dan blok f belum tercakup. 

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi 
kepada Gadjah Mada University Press yang telah menerbitkan buku ini dan 
LPPM-—UGM yang menyediakan pendanaan melalui BOPTN tahun 
Anggaran 2013. 

Kami menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari sempurna 
sehingga memerlukan banyak perbaikan, oleh sebab itu kritik dan saran para 
pembaca akan kami terima dengan tangan terbuka. 

Kritik dan saran tersebut dapat dikirimkan melalui surel dengan alamat: 
suyantakimiaugm@yahoo.co.id. 


Yogyakarta, Oktober 2013 


Penulis 


vi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


KATA/PENGANTAR serie kebnnaNe en annSNA a 
DAFTARIISI: eeenuenanndananann nan asah 
DAFTAR GAMBAR “neon eennnvenvennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlnlnnnlnan 
DAFTAR TABEL: senen ansusada 
BABI KELIMPAHAN, ASAL MULA DAN SISTEM 
KLASIFIKASI UNSUR “eno... ononnenannnnennnnnnnnnnnnnnnnnnaan 
1.1. Kelimpahan Unsur .....oooocoooooroWoWooomomooo”W 
1.1.1. Kelimpahan Unsur pada Matahari dan 
Bintang - endank 
1.1.2. Kelimpahan Unsur-Unsur pada Bumi dan 
Meteofit saban akan 
1.1.3. Kelimpahan Unsur pada Nebula Gas dan 
Gas Antarbintang .......oooooocoWooo 
1.14. Kelimpahan Unsur di Alam Semesta ....... 
12. Reaksi Nukleosintesis Sebagai Kunci Terben- 
tuknya Unsur-Unsur oo naa 
1.2.1: Reaksi FUSI engan daan 
1.225, PTOSESEOS Geni memanas 
1.2.3. Proses-e, Proses-s dan Proses-r .................. 
1.3. Sistem Klasifikasi Unsur ...........oooooWoooo 
1.3.1. Aturan Triads, Hukum Oktaf dan Tabel 
Periodik Bentuk Pendek... 
1.3.2. Tabel Periodik Bentuk Panjang ............... 
1.3.3. Sifat-Sifat Periodik Unsur... 
1.3.4. Beberapa Masalah dalam Tabel Periodik 
Bentuk Panjang... 
1.3.5. Tabel Periodik Bentuk Lain .................... 
Soal-Soal Pelatihan ............ooooooooooWoooWooWoWo0”W 
BAB II HIDROGEN. enter nm ena 
21: “Sifat-Sifat sercoeoeenemun akan 
22, Reaksi.Hidrogeneiasagasakasa nasa 
2.3. Pembuatan ....oooooocoocooWooWooomommnnnnnaaaaan 
vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB II 


BAB IV 


BAB V 


24.  Pendeuhdah Mesem amen namun 


2195 “Hidiida.. san anne dna an aan 
2.6. Ikatan HidIogen weseee dansa 
Soal-Soal Pelatihan ...........ooooooooooWoooooooW. 
UNSUR-UNSUR ALKALI (GOLONGAN IA) nnnnnnanann 
3.1.  Sifat-Sifat Umum Logam Alkali .....ooooooWo 
3.2. Kelimpahan... nana 
335 IRGAKSI: seseests um eta dnnesnnn 
34. Pembuatati. “oeaaemeenan an akaananh 
3:9, PENgUNAAH ena ena 
3.6.  Sifat-Sifat Umum Senyawa Logam Alkali ........... 
3.7. Beberapa Senyawa Logam Alkali yang Penting 
3.8. Kemiripan Sifat Litium dengan Magnesium ....... 
3.9.  Solvasi dan Hidrasi Ion-Ion Alkali... 
3.10. Kompleks Logam Alkali .......oocooWooooo 
3.11. Anion Logam Alkali dan Elektrida ..................... 
3512: Aspek B1010818: ses tnese mnta abon Pala 
Soal-Soal Pelatihan ...........ooooooooWoWooWoWoWoWoWoW”#W 
LOGAM ALKALI TANAH (GOLONGAN 2A) sana 
41.  Sifat-Sifat UMUM weeooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnananan 
42.  Anomali Berilium we... sana 
4.3. Kelimpahan, Pembuatan dan Penggunaan ........... 
4.4. Oksida dan Peroksida Logam Alkali Tanah ........ 
4.5.  Hidroksida Logam Alkali Tanah .......oooooo 
4.6. Garam Karbonat .........i..ooooooooooooooocc 
4.7). Kelarutan Garam-Garam Alkali Tanah ................ 
4.8. Kompleks Logam Alkali Tanah ...........oeocooo 
4.9. Aspek Biologis .....ooooooooooWoWoWoomoman 
Soal-Soal Pelatihan ...........oooooooWoWoooWoWoWo WWW 
UNSUR-UNSUR KELUARGA BORON (GOLONGAN 
SAN aan ma NAN BE 
S.l-. #Sifat-Sifat: Senen ee enam gkungngn 
52. Alotrop Boron. ieeenduneman akan 
5.3. Kemiripan Sifat Boron dengan Silikon ............... 
5.4. Boron: Sifat Kimia, Pengadaan dan Penggunaan 
5.5.  Senyawa-Senyawa Boron “oo 
5.6. Aluminium: Sifat Kimia, Pengadaan dan Peng- 
DUDAAN rere ae na En EN naek 


viii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB VI 


BAB VII 


BAB VII 


5.7. Efek Pasangan Inert ....oooocooooWoo oo 
5.8. Aspek Biologis ......ooooooooo.rcoWoooooooooc 
Soal-Soal Pelatihan ........oo.oocooooooWo.WoWoooWoWoWoW 


UNSUR-UNSUR KELUARGA KARBON (GOLONG- 
AN AN en 
Ol. “Sifat-Sifat un Bek Bantah 
6.2. Karbon-14 dan Penentuan Umur Fosil ................ 
6.3.  Alotropi Karbon .......ooocoocooo.o Woo”. 
6.4. Senyawa-Senyawa Karbon ......ooooWoWoooo 
641 Karbida' — piiekeunuakakkmusaah 
6.4.2. Oksida Karbon... 
6.4.3. Klorofluorokarbon oo 
6.5. Senyawaan Silikon .....oooooooooWooo oo 
6.5.1. Oksida Silikon ....ooooooooooooooo 
6932. “Silikat: eta Ba Rea 
On MM Ooli Senen an 
6,942 MIS: menta ma ena ama 
6.6. Senyawaan Timbal ....oooooooooWooWooo ok 
Soal-Soal Pelatihan .........oooooooooocoooWooooooo 


UNSUR-UNSUR KELUARGA NITROGEN (GO- 
EONGAN OA). eni teka ae asa santa 
Ii “SifatsSifat pesen B AAN nan 
7.2. Anomali Nitrogen... 
7.3. Kelimpahan, Pembuatan dan Penggunaan N, ......... 
7.4. Senyawaan Nitrogen ......iooooooooWoWoWo 
741. Hidrida Nitrogen ......ooooooooWooooW 
74.2. Oksida Nitrogen... 
7.4.3. Asam Okso Nitrogen oo. 
TI. Alottopi Fosfot women edenaken akan 
7.6.  Senyawaan Fosfor ....ooooooWooWooom 
7.6.1. Oksida Fosfor... 
7.6.2. Hidrida dan Halida Fosfor ....oooooo. 
7.7. Arsen, Antimon dan Bismut —......oooooooooooo 
7.8. Aspek Biologi Nitrogen, Fosfor dan Arsen .......... 
Soal-Soal Pelatihan ...........ooooooooWoWoooWooo”0”WW 


UNSUR-UNSUR KALKOGEN (GOLONGAN 6A)) ....... 
Bil: “OKSISEM Wersbetae ane ta hessmaa 
8.1.1. Anomali Oksigen ......ooooooooo.oooo 
8.1.2. Sifat Kemagnetan Op... 
8.1.3. Kelimpahan dan Kelarutan ..........o...... 


ix 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


119 
120 
121 


123 
123 
125 
126 
131 
131 
132 
134 
135 
135 
137 
140 
143 
144 
146 


147 
147 
148 
150 
151 
151 
156 
159 
159 
161 
161 
162 
163 
165 
167 


169 
170 
170 
170 
172 


BAB IX 


BAB X 


8.1.4. Pembuatan Serta Penggunaan .................. 


8.1.5. Alotropi Oksigen .......oooooooooo.oo 

8.1.6. Senyawaan Oksigen ......ooococooooo 

8.1.7. Aspek Biologis Oksigen ......oooooo 

8:2... BELETraNg inden 

8.2.1. Pembuatan dan Penggunaan Belerang ....... 

8.2.2. Alotropi Belerang .........o.oooooooooo 

8.2.3. Senyawaan Belerang... 

8.2.4. Aspek Biologis Belerang ...................... 

8.3. Selenium: Keberadaan, Kegunaan dan Aspek 

B101OS1S$ Ane naa ane ai aan Raon 

8.4. Telurtum dan Polonium oo. WWW. 

Soal-Soal Pelatihan ........o..ooooooooWoooWoomoooW”o WWW. 
UNSUR-UNSUR HALOGEN (GOLONGAN VIIA) 

9.1. Sifat-Sifat Umum Halogen ....oooooooWoooo 

9.2. Anomali FluoTin —“.nx.ooooooonnnnnnennnnnnnnnnnana 

9.3. Pembuatan dan Penggunaan Halogen .................. 

9.4. Senyawaan-Senyawaan Halogen... 

9.4.1. Halida Ionik “oom 

9.4.2. Halida Kovalen (Halida Molekuler) ........ 

9.4.3. Asam Halida —.....oooocoooooooo maa 

9.4.4. Asam Oksi Halogen woo. 

9.4.5. Senyawa Interhalogen ........ooooooooo 

9.5. Halogen Kationik, X," dan Pseudohalogen (Halo- 

PEN SEMU) ben nan AN pn Na 

9.6. Aspek Biologis Halogen ...........cocoooooWooo 

9.7. Dampak Negatif Penggunaan Senyawaan Fluor 

dari Kor sean nsp an naas 

Soal-Soal Pelatihan ...........ooooooooWooWooocoo”W Wo. 

UNSUR-UNSUR GAS MULIA (GOLONGAN BA) ...... 

TO:1.  Sifat-Sifat- weni angen anakan 

10.2. Penemuan dan Kelimpahan .....ooooooooWoWooo 

10.3. Pengadaan dan Penggunaan — ......oo.oooooo 

10.4. Senyawa-Senyawa Gas Mulia .......ioo.oooo 

10.4.1. Fluorida Xenon —e..cooooo#oWmenannnanan 

10.4.2. Oksida XenOn —eeoooooo###dnnnnnnnnnaa 

10.5. Aspek Biologis Gas Mulia ...........ooooo 

Soal-Soal Pelatihan —.....o.oooocooooo#oWoomoomomenananann 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


172 
173 
175 
182 
182 
182 
184 
185 
189 


190 
192 
194 


195 
196 
197 
199 
201 
201 
203 
206 
207 
210 


211 
212 


213 
215 


217 
217 
218 
220 
221 
222 
224 
225 
226 


DAFTAR PUSTAKA: ena masasma aan asas aan 
GLOSARIUM: Geient eneng anna Sneak 


INDEKS 


xi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Gambar 1.1 


Gambar 1.2 


Gambar 1.3 
Gambar 1.4 


Gambar 1.5 
Gambar 1.6 
Gambar 1.7 


Gambar 1.8 
Gambar 1.9 
Gambar 1.10 


Gambar 1.11 
Gambar 1.12 


Gambar 1.13 
Gambar 1.14 


Gambar 1.15 
Gambar 1.16 
Gambar 1.17 
Gambar 1.18 
Gambar 1.19 
Gambar 1.20 
Gambar 1.21 
Gambar 1.22 
Gambar 2.1 

Gambar 2.2 

Gambar 2.3 


Gambar 2.4 


DAFTAR GAMBAR 


Kurva kelimpahan unsur dalam skala logaritma 
sebagai fungsi nomor atom: (a) nomor atom ganjil dan 
(b) nomor atom genap (Bowser, 1993) 
Energi ikat per nukleon sebagai fungsi jumlah proton 
dan netron (Bowser, 1993) 
Tabel Periodik Mendeleev 
Pengelompokan unsur-unsur berdasarkan blok-blok s, 
p, d dan f pada Tabel Periodik Bentuk Panjang 
Tabel Periodik Bentuk Panjang 
Berbagai macam pengertian jari-jari untuk natrium 

Tarikan elektron oleh inti dan tolak-menolak antara 
sesama elektron dalam suatu atom 


Jari-jari atom unsur-unsur utama dinyatakan dalam pm. 


Jari-jari atom 
Ukuran relatif ion positif (a) dan ion negatif (b) 
dibandingkan dengan atom netralnya 
Potensial ionisasi pertama sebagai fungsi nomor atom . 
Daur Born-Haber untuk penentuan afinitas elektron 
OR ne 
Skala elektronegativitas Linus Pauling 
Karakter ionik dalam ikatan sebagai fungsi perbedaan 
elektronegativitas 
Tabel Periodik Bentuk Spiral/Pusaran 
Tabel Periodik Longuet-Higgins 
Tabel Periodik Bentuk Piramida 
Tabel Periodik Bentuk Pohon Tiga Dimensi 
Tabel Periodik Delapan Periode 
Tabel Periodik Bentuk Galaksi 

Tabel Periodik Pasangan Segitiga 
Tabel Periodik Bentuk Kalender Bangsa Maya ............ 
Elektrolisis air 
Pengelompokan hidrida 
Pengaruh ikatan hidrogen pada titik didih hidrida 
nonlogam 
Dimerisasi asam asetat melalui ikatan hidrogen 


xili 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Gambar 2.5 


Gambar 3.1 
Gambar 3.2 


Gambar 3.3 


Gambar 3.4 
Gambar 3.5 
Gambar 3.6 
Gambar 3.7 
Gambar 3.8 
Gambar 4.1 
Gambar 4.2 


Gambar 4.3 
Gambar 4.4 


Gambar 4.5 


Gambar 4.6 
Gambar 5.1 


Gambar 5.2 
Gambar 5.3 
Gambar 5.4 


Gambar 5.5 


Gambar 5.6 
Gambar 5.7 
Gambar 5.8 
Gambar 5.9 
Gambar 6.1 
Gambar 6.2 


Gambar 6.3 
Gambar 6.4 


Gambar 6.5 
Gambar 6.6 


Ikatan hidrogen antara H bermuatan parsial positif 
dengan ikatan rangkap tertutup pada cincin benzena .... 
Diagram pembuatan Na dengan proses Downs 
Kelarutan garam-garam fluorida dan iodida logam- 
logam alkali sebagai fungsi jari-jari ion logam alkali .. 
Konfigurasi elektron orbital molekul O5p, Top, “2, dan 
Op pada O.7 (a) dan O- (b) 
Kemiripan diagonal pada tiga pasangan unsur 
Pembentukan kompleks kalium dengan salisilaldehida. 
Struktur beberapa eter mahkota dan kriptat ................. 
Struktur K(8-CtOwn-6y nnaseksereneknenn anna 
Struktur (Na(kript 22219) kekanan 
Ikatan kovalen dalam BeCI, gas (a) dan padatan (b) ... 
Struktur berilium tetrafluorida (a), khelat berilium 
asetat (b), dan berilium oksalat (c) 
Posisi Mg dalam struktur klorofil ............oo. 
(a) Ligan khelat EDTA" dan (b) kompleks khelat 
(CaEDTAP 
Mekanisme penghilangan kesadahan air menggunakan 
resin penukar kation 
Struktur torang...» come daan Nasa 
(a) Satuan ikosahedra dan (b) gabungan 3 ikosahedra 
membentuk kelompok trimer 
Struktur beberapa molekul boran 
Struktur diboran (B»H,) 
Hubungan antara boran jenis closo, nido dan arachno 
menurut Wade “edot aansnbaamakaa aa 
Kemiripan struktur beberapa pasangan senyawa yang 
mengandung ikatan CC dan BN 
Struktur ion orthoborat (a) dan metaborat (b) 
Struktur ion B:O,” (a) dan ion BO,” (b) 
Kelarutan aluminium sebagai fungsi pH 
Elektrolisis aluminium .......ooooWoooWoWoWo Wo 
(a) penampakan intan dan (b) struktur kristalnya ........ 
Struktur grafit (a) dan ikatan rangkap pada lapisan- 
lapisannya (b) 
Struktur fullrenes Ceo (a) serta posisi ikatan rangkap 
dan ikatan tunggal (b) oo oo XX. 
Struktur (Ms CeoJ (M — K, Rb) 
Struktur CecoBrz4 Be aa ma BIARKAN NN 
Struktur Carbon nanotube 


xiv 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


62 
70 


Gambar 6.7 
Gambar 6.8 


Gambar 6.9 

Gambar 6.10 
Gambar 6.11 
Gambar 6.12 


Gambar 6.13 


Gambar 6.14 
Gambar 6.15 


Gambar 6.16 


Gambar 6.17 


Gambar 7.1 
Gambar 7.2 
Gambar 7.3 
Gambar 7.4 
Gambar 7.5 
Gambar 7.6 
Gambar 8.1 


Gambar 8.2 
Gambar 8.3 


Gambar 8.4 
Gambar 8.5 
Gambar 8.6 


Gambar 8.7 
Gambar 8.8 
Gambar 8.9 
Gambar 8.10 
Gambar 8.11 
Gambar 8.12 
Gambar 8.13 


Struktur SiO, 
Struktur kristal mineral kuarsa—P (a), kristobalit—P (b) 
dan tridimit-P (c) 
Struktur sel satuan SiO,”" pada silikat 
Struktur ion Si»0," pada silikat 
Struktur ion Si:0p" (a) dan SicO:s'” (b) 
Struktur (SiO:”), (a) dan (SO), (b) beserta 
penampang lintangnya 
Unit pembangun primer: tetrahedra silika dan tetra- 
hedra alumina (kiri) dan struktur kerangka zeolit 
(Kanan) an San sk Ben nana ena Ne DAA 
Unit pembangun sekunder pada zeolit 
Pembentukan beberapa tipe zeolit dari unit pem- 
bangun primer, unit pembangun sekunder dan poli- 
hedra 
Material mesopori M41S: a) MCM-41, b) MCM-—48, 
dan €).MCM-—30: Sasana asa 
Mikrograf TEM material MCM-41 dengan diameter 
pori rerata (a) 20, (b) 40, (c) 65, dan (d) 100 A 
Diagram tingkat energi orbital molekul N» 
Pemisahan gas-gas atmosfer 
Proses Haber—Bosch untuk pembuatan NH: 
Struktur fosfor putih 
Struktur forfor merah ..........oooooooWoWoWo WWW 
Struktur P,O, (a) dan P4O10 (b) 
Distribusi elektron pada O» menurut Teori Orbital 
Molekul 
Pembuatan oksigen dalam skala laboratorium 
Struktur Lewis ion oksida (a), peroksida (b) dan 
superoksida (c) 
Struktur Es I 
Struktur H:O", HsO»" dan H4O4”" 
Model interaksi pelarutan: (a) senyawa ionik NaCl dan 
(b) senyawa kovalen polar 
Struktur Geometri H,O, 

Proses Frash untuk penambangan belerang 
Berbagai alotropi belerang 
Delokalisasi elektron pada SO, 
Struktur P-SO, (a) dan y-SO: (b) 
Skema pembuatan asam sulfat melalui proses kontak .. 
Struktur Ss (a) dan Ss” (b) 


xv 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Gambar 8.14 


Gambar 8.15 
Gambar 8.16 
Gambar 9.1 
Gambar 9.2 
Gambar 10.1 


Sel surya untuk mengubah energi matahari menjadi 


energi listrik merupakan salah satu aplikasi selenium . 191 
Struktur SeO, (a) dan SeO3 (b) oo. 191 
Struktur TeOs: ta aan On BN 193 
Ikatan berjembatan pada halida-halida kovalen .......... 203 
Struktur molekul thiroksin ..........oooooWoWoWoWW 213 
Tetramer (a) dan heksamer (b) dari satuan XeFs' yang 

saling: berkaitan. momen aa adan 224 

xvi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tabel 1.1 


Tabel 1.2 
Tabel 1.3 
Tabel 1.4 


Tabel 1.5 
Tabel 1.6 
Tabel 1.7 


Tabel 2.1 
Tabel 3.1 
Tabel 3.2 
Tabel 4.1 
Tabel 5.1 
Tabel 10.1 


DAFTAR TABEL 


Kelimpahan relatif unsur-unsur dalam matahari dan 


bintang per 10.000 atom Si se.cooooooWoW Woman 3 
Komposisi kimia kerak Bumi ......ooooooooWooo Gi 
Komposisi kimia meteorit .......oooooooooooooooo 5 
Kelimpahan relatif unsur di alam semesta per 10.000 

atom SL nenen na NN aan SANA 6 
Sifat-sifat germanium yang diramalkan dan diamati ....... 15 
Potensial ionisasi untuk unsur-unsur ringan (kJ mol) ..... 28 
Afinitas elektron sebagian unsur utama, dibulatkan (kJ 

Me ebiet 30 
Beberapa sifat isotop hidrogen dan air ............o. 50 
Beberapa sifat logam-logam alkali .............oooo 66 
Data hidrasi ion-ion akua golongan 1A .......ooooooo 78 
Beberapa sifat logam alkali tanah ...............ooWoo 88 
Beberapa sifat unsur golongan 3A ......ooooooo 104 
Kandungan gas mulia dalam udara .........oooooWooo 220 

xvii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB I 


KELIMPAHAN, ASAL MULA DAN SISTEM 
KLASIFIKASI UNSUR 


1.1. KELIMPAHAN UNSUR 


Salah satu tujuan penentuan kelimpahan unsur-unsur di alam semesta 
adalah dalam rangka mengungkap misteri mengenai asal-usul unsur yang 
juga berarti asal-usul alam semesta. Teori asal-usul unsur yang akurat 
haruslah dapat menjelaskan dengan memuaskan mengenai data kelimpahan 
masing-masing unsur. 

Menurut para kosmofisikawan, alam semesta dihuni oleh lebih dari 2 
miliar sistem bintang yang dikenal sebagai galaksi. Galaksi-galaksi tersebut 
bagaikan “pulau-pulau” dalam samudra jagad raya yang tak terbayangkan 
luasnya. Salah satu galaksi tersebut adalah Bima Sakti, yang dihuni oleh 
sekitar 200 miliar bintang, salah satu di antaranya adalah matahari yang 
menjadi pusat tata surya kita. Dengan asumsi bahwa Bima Sakti dapat 
mewakili sekalian galaksi, dan matahari dapat mewakili sekalian bintang 
yang terdapat di dalam galaksi Bima Sakti, maka gabungan data kelimpahan 


1 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Axeyedoyod 


- 


1 DL "1 Kana “OI P0 PeTu Ag Pi iekapan nj. Maag pepamLodar Lg una vnendee og es tana manga 
MIAg Wat 00 0 TortAuyI IPEPENT Aa LING K3 TA) Pan pb ot aa Ranpers00 0g Singa any IC 


Bo, kowagang, 


tu 

yanasd sunyoid 
pur sunujanja 

PaNeYO MO 

Oral Mop O1 

101 001 INIS 


DerOt 


Tuju € 


WOYE KUN HI naa wnioH 


an a. Tej. 
C2 Ia 
uroye un SoapAH Tenayan uaBo1pAH 
s 2) s - 
. tt 
» 2g - au.) 


. 8 


unsur pada matahari, bintang-bintang terdekat dan bersinar terang, kulit 
Bumi, meteorit, nebula dan gas antarbintang dapatlah dianggap sebagai 
intrapolasi kelimpahan unsur di alam semesta. 


1.1.1. Kelimpahan Unsur pada Matahari dan Bintang 


Kelimpahan unsur pada matahari dan bintang dikaji melalui analisis 
spektroskopi. Hanya bintang-bintang terdekat dan bersinar terang saja yang 
menghasilkan spektra yang pantas untuk dilakukan analisis kimia secara 
detail. Kelimpahan relatif unsur-unsur yang terdapat dalam matahari dan 
bintang dinyatakan dalam term per 10.000 atom Si disajikan pada Tabel 1.1. 


Tabel 1.1. Kelimpahan relatif unsur-unsur dalam matahari dan bintang per 10.000 atom Si 


Unsur Kelimpahan Unsur Kelimpahan 

H 5,1 x 108 Ca 870 

He 108 Se 1,1 

Cc 10” Ti 47 

N 2,1 x 108 vV 5,9 

Oo 2,9 x 108 Cr 200 

Na 10? Mn 150 
Mg 1,7 x10 Fe 2,7 x10 
Al 1,1 x 10? Co 55 

Si 10” Ni 470 

Ss 4,3 x10 Cu 8,7 

K 81 Zn 31 


Pengamatan lebih teliti menunjukkan bahwa dalam matahari terdapat 
tidak kurang dari 66 unsur dengan »»U sebagai unsur terberat yang terdeteksi. 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hidrogen dan helium merupakan 
unsur-unsur yang paling dominan. Unsur-unsur lain yang kelimpahannya 
cukup besar adalah unsur-unsur ringan dengan nomor atom &16, kecuali besi 
yang bernomor atom 26. 


1.1.2. Kelimpahan Unsur-Unsur pada Bumi dan Meteorit 


Bumi terdiri dari beberapa lapisan, lapisan yang paling dalam adalah 
inti (core) dengan ketebalan 3.500 km. Inti diduga terdiri dari besi dan nikel 
sebagai komponen utamanya. Hal ini didasarkan pada pengukuran tidak 
langsung terhadap beberapa hal, misalnya kerapatan, informasi magnetik dan 
gelombang yang dihasilkan oleh gempa. Lebih dari 309 massa Bumi 
terpusat pada inti tersebut. 


3 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Lapisan di atasnya berketebalan 2.800 km disebut mantel (mantle), 
penyusun utamanya terdiri dari silikon, magnesium, besi dan oksida-oksida 
lainnya. Untuk lapisan mantel sudah dapat dilakukan pengukuran secara 
langsung, yaitu terhadap lahar vulkanik. Hampir 70Y6 dari massa Bumi 
merupakan mantel. 

Di atas mantel terdapat lapisan kerak (crust) dan lapisan air 
(hidrosfer). Pada lapisan ini terdapat semua jenis unsur yang telah diketahui, 
namun massanya kurang dari 1Yo terhadap massa Bumi. Kandungan utama 
unsur-unsurnya disajikan pada Tabel 1.2. 


Tabel 1.2. Komposisi kimia kerak Bumi 


Unsur Yo Berat 

Ke) 46,60 

Si 27,20 
Al 8,13 
Fe 5,00 
Ca 3,63 
Na 2,83 

K 2,59 
Mg 2,09 
Unsur-unsur lain 1,90 
Jumlah 100 


Dibandingkan dengan Tabel 1.1 terdapat perbedaan yang menyolok, 
terutama dalam hal kandungan hidrogen dan helium. Dalam Bumi, kedua 
unsur tersebut relatif sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh karena massa 
molekulnya sangat kecil, sehingga gravitasi Bumi tidak mampu menahannya 
dan dengan demikian gas-gas tersebut lolos ke angkasa sejak pada awal 
terbentuknya Bumi. Kandungan Fe yang cukup besar pada kerak Bumi 
diduga berkaitan dengan besarnya kestabilan isotop tersebut. 

Adalah menarik untuk membandingkan kandungan hidrogen dan 
helium pada Bumi dengan 2 planet tetangganya, yaitu Saturnus dan Yupiter. 
Atmosfer Saturnus maupun Yupiter memiliki kandungan hidrogen dan 
helium yang lebih besar, karena kedua planet tersebut berukuran lebih besar 
(sehingga gaya gravitasinya juga lebih kuat), lagi pula temperaturnya jauh 
lebih rendah dibanding Bumi. 

Komposisi kimia meteorit ternyata tidak jauh berbeda dengan kerak 
Bumi. Dari 8 unsur penyusun utama kedua bahan tersebut, 6 unsur di 
antaranya sama (walaupun urutannya berbeda), yaitu O, Si, Al, Fe, Ca dan 
Mg. Komposisi kimia 8 unsur tersebut disajikan pada Tabel 1.3. 


4 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tabel 1.3. Komposisi kimia meteorit 


Unsur Yo Berat 
ke) 32,50 
Fe 28,80 
Si 16,30 
Mg 12,30 
Ss 2,12 
Na 1,57 
Al 1,38 
Ca 1,35 
Unsur-unsur lain 3,88 
Jumlah 100 


1.1.3. Kelimpahan Unsur pada Nebula Gas dan Gas Antarbintang 


Nebula tidak hanya terdiri dari bintang-bintang, melainkan juga 
mengandung sejumlah besar gas yang bersinar. Atom-atom dalam gas ini 
berada dalam keadaan tereksitasi karena radiasi ultraviolet yang intensif, 
yang berasal dari bintang-bintang panas yang terdapat di dalam nebula 
tersebut. Analisis spektroskopi menunjukkan bahwa 654» berat gas ini 
berupa hidrogen dan sebagian besar sisanya adalah helium. 

Ruang antarbintang tidak sepenuhnya vakum, melainkan terisi oleh 
gas yang sangat renggang dan debu sebagai medium antarbintang yang di 
dalamnya bintang-bintang baru dapat terbentuk. Komposisi medium ini 
belum dapat diketahui secara teliti, namun sebagian besar tersusun dari 
hidrogen dan helium dengan perbandingan 10 : 1. Selain itu juga terdeteksi 
keberadaan Ca, Na, K dan Ti. 


1.1.4. Kelimpahan Unsur di Alam Semesta 


Dengan mengkombinasikan data dari berbagai sumber tersebut, pada 
tahun 1937 Gold Schmidt membuat Tabel Kelimpahan Unsur di Alam 
Semesta. Tabel tersebut terus mengalami pelengkapan dan revisi jika ada 
informasi yang baru. Data terbaru disajikan pada Tabel 1.4. Adapun kurva 
kelimpahan unsur (dalam skala logaritma) disajikan pada Gambar 1.1. 


5 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tabel 1.4. Kelimpahan relatif unsur di alam semesta per 10.000 atom Si 


Unsur Kelimpahan Unsur Kelimpahan Unsur Kelimpahan 
H 4,0 x 10" Cu 21 La 0,02 
He 3,1 x 10 Zn 4,9 Ce 0,023 
Li 1 Ga 0,11 Pr 0,004 
Be 0,2 Ge 0,51 Nd 0,014 
B 0,24 As 0,04 Pm - 
Cc 35.000 Sc 0,68 Sm 0,007 
N 66.000 Br 0,13 Eu 0,002 
Oo 215.000 Kr 0,51 gd 0,007 
F 16 Rb 0,07 Tb 0,001 
Ne 86.000 Sr 0,19 Dy 0,006 
Na 440 Y 0,09 Ho 0,001 
Mg 9.100 Zr 0,55 Er 0,003 
Al 950 Nb 0,01 tm 0,0003 
Si 10.000 Mo 0,02 Yb 0,002 
P 100 Te - Lu 0,0005 
Si 3.750 Ru 0,015 Hf 0,0004 
Cl 90 Rh 0,002 Ta 0,0007 
Ar 1.500 Pd 0,007 w 0,005 
K 32 Ag 0,003 Re 0,001 
Ca 490 Cd 0,009 Os 0,01 
Sc 0,28 In 0,001 Ir 0,008 
Ti 24 Sn 0,13 Pt 0,016 
v 2,2 Sb 0,002 Au 0,001 
Cr 78 Te 0,047 Hg 0,003 
Mn 69 I 0,008 TI 0,001 
Fe 6.000 Xe 0,04 Pb 0,005 
Co 18 Cs 0,005 Bi 0,001 
Ni 270 Ba 0,037 Th 0,0004 
U 0,0001 


Is 


Beberapa hal yang dapat dicermati dari Tabel 1.4 dan atau Gambar 1.1 
tersebut adalah: 
Hidrogen merupakan unsur dengan kelimpahan terbesar yaitu #7646 


berat, disusul oleh helium sebanyak - 


-23”6 berat. Adapun unsur-unsur 


lainnya secara keseluruhan hanya memiliki kelimpahan tidak lebih dari 
1Y9 berat. 
Selain H dan He hanya 8 unsur, yaitu C, N, O, Ne, Mg, Si, S dan Fe yang 
memiliki kelimpahan cukup besar. Unsur-unsur tersebut semuanya 
bernomor atom kecil (K27). 
Kelimpahan unsur berkurang secara eksponensial dengan kenaikan 
nomor atom hingga nomor atom 40. Setelah itu perubahan kelimpahan 


relatif sangat kecil. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


6 


Lana " 
Gambar 1.1. Kurva kelimpahan unsur dalam skala logaritma sebagai fungsi nomor atom: 
(a) nomor atom ganjil dan (b) nomor atom genap (Bowser, 1993) 


Kelimpahan littum, berilium dan boron jauh lebih kecil dibanding 
kecenderungan kelimpahan unsur-unsur ringan. 

Kelimpahan unsur-unsur bernomor atom genap selalu lebih besar 
dibanding unsur-unsur bernomor atom ganjil tetangganya. 

. Kelimpahan suatu unsur dapat ratusan bahkan ribuan kali lebih besar atau 
lebih kecil dibandingkan kelimpahan unsur tetangga dalam tabel periodik. 
. Unsur-unsur dengan jumlah proton dan atau jumlah netron 2, 8, 20, 28, 
50, 82, dan 126 memiliki kelimpahan yang relatif tinggi. Nomor-nomor 
tersebut dikenal sebagai angka ajaib (magic number). Isotop-isotop 1He, 
20 Nu dan 20rb memiliki angka ajaib, baik dalam jumlah proton 
maupun netronnya. 

. Unsur-unsur ringan dengan bobot atom habis dibagi empat memiliki 
kelimpahan yang tinggi, misalnya "C, "80, “Na, “Mg, “Si, 25, “Ar, 
“0Ga, dan “Fe. 


1.2. REAKSI NUKLEOSINTESIS SEBAGAI KUNCI TERBENTUK- 


NYA UNSUR-UNSUR 


Dewasa ini, para kosmokimiawan meyakini bahwa berbagai unsur 


penyusun alam semesta terbentuk melalui beberapa tahapan reaksi 


7 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


